Nomor 

Lamp 

Perihal 



YAYASAN AL ARSYAD I YAH 

($^-LnJi ^y^yi 

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY 

Tingkat Wustho — Tingkat LJIya 

Didirikan pada tanggal : 14 Muharram 1350 H. bertepatan dengan tanggal 01 Juni 1931 M. 
Alamat Sekretariat : Dalampagar Ulu Rt. 02 No. 79 Martapura Timur 70617 Kab. Banjar Kalimantan Selatan 


01 Rajab 1439 H. 
19 Maret 2018 M. 


Kepada Yth. : 

Para santri Tingkat Wustho & Ulya 

Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary 
Di - T e m p a t 

4j ISV* ^ 4J0 1 I 


013 -UAM/SU/D/W.U./03/2018 
: 2 (dua) lembar 

: Pelaksanaan Ujian Akhir Ponpes ( UAP ) tahun pelajaran 2017 / 2018 


Hasil keputusan rapat gabungan tingkat Wustho & Ulya bahwa untuk mengevaluasi hasil belajar santri selama tahun 
pelajaran 2017 / 2018, maka dipandang perlu untuk melaksanakan evaluasi santri dalam bentuk Ujian Akhir Pondok 
Pesantren ( UAP) dengan beberapa penjelasan sebagai berikut: 

I. PERSYARATAN CALON PESERTA & PELAKSANAAN UJIAN : 

1. Peserta terdaftar sebagai santri dengan adanya Buku SPP dan Nomor Induk Santri (NIS) 

2. Melunasi tunggakan Iuran SPP selama satu tahun pelajaran ( Juli 2017 s/d. Juni 2018 ) 

3. Kegiatan pelaksanaan ujian dimaksud Insya Allah akan diadakan pada Rabu, 18 April s/d Sabtu, 28 
April 2018 (Jadual ujian dan pengawas terlampir) 

4. Buku Laporan Pendidikan (Raport) yang belum diserahkan santri, agar segera untuk dikembalikan kepada 
Wali Kelasnya masing-masing. 

5. Peserta yang tidak memenuhi kuota kehadiran 51 % selama semester kedua (Januari - Mei 2018) tidak 
dapat diikut sertakan mengikuti Ujian Akhir Ponpes, akan disampaikan kepada yang bersangkutan beberapa 
hari sebelum pelaksanaan ujian. 

II. BIAYA & TEMPAT PENDAFTARAN : 


No. 

Kelas/Tingkat 

B i a y a 

Keterangan 

Ujian Akhir 

Ijazah 

1 

I & II Wustho 

Rp.50,000,- 

- 

- 

2 

I & II Ulya 

Rp.60,000,- 

- 

- 

3 

III Wustho 

Rp.50,000,- 

Rp. 150,000, 

Biaya Ijazah dikembalikan bila tidak lulus 

4 

III Ulya 

Rp.60,000,- 

Rp. 165,000, 

Biaya Ijazah dikembalikan bila tidak lulus 


1. Santri / calon peserta ujian akhir untuk Kelas III Wustho & Ulya, mengisi formulir pendaftaran dan 
melampirkan pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar bentuk photo warna ( tidak close up ) Photo 
santri putera memakai peci/kopiah putih/hitam. Dan santri puteri pakai jilbab / kerudung. Serta 
melampirkan photocopy potocopy ijazah negri/paket B atau C terakhir bila tidak ada potocopy akta 
kelahiran. 

2. Waktu pendaftaran sejak pengumuman ini dikeluarkan sampai hari Senin, 16 April 2018. 

3. Tempat pendaftaran kepada masing-masing Guru Wali Kelas/Tingkat dari jam 08.00 s/d. 12.00. dikantor 
atau lokal belajar. 

4. Kartu Peserta Ujian Akhir Ponpes akan diserahkan oleh masing-masing Guru Wali Kelas / Tingkat setelah 
santri memenuhi persyaratan diatas. 

III. FORMASI LOKAL UJIAN : 


Susunan bangku/meja peserta akan diacak menurut abjad nama dan digabung dengan peserta kelas/ tingkatan 
lain, dengan pengenal nomor peserta dimeja, formasi gabungan peserta sebagai berikut: 



Nomor Statistik Pondok Pesantren : 5103.6303.0002 ( SK Depag Kab. Banjar) 

E-mail address/Facebook : sullamululum@ gmail.com Blog : www.sullamululum.blogspot.com 

Rek. • BNI Kanca Martapura No. 0180907055 • Bank Kalsel Cabang Martapura : No. 009.03.01.17433.8 




















































YAYASAN AL ARSYAD I YAH 

<1 1 i^O-LdJI ^y-iuyt 

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY 

Tingkat Wustho — Tingkat LJIya 

Didirikan pada tanggal : 14 Muharram 1350 H. bertepatan dengan tanggal 01 Juni 1931 M. 
Alamat Sekretariat : Dalampagar Ulu Rt. 02 No. 79 Martapura Timur 70617 Kab. Banjar Kalimantan Selatan 


IV. LIBUR & FORMAT UJIAN / SOAL : 

1. Kegiatan belajar diliburkan sebelum pelaksanaan ujian dimaksud mulai hari Senin & Selasa, 16 & 17 April 
2018. Kantor tetap buka untuk menerima pendaftaran. 

2. Format dan bentuk ujian, lisan atau tulisan diserahkan kepada masing-masing Ustadz pemegang mata 
pelajaran (Dars) 

3. Khusus peserta Kelas III Wustho & Ulya dilaksanakan ujian lisan (SYAFAHI) sebagaimana jadual. Kitab 
rujukan akan ditentukan kemudian. Tim Penguji terdiri dari Kepala Tingkat dan Ustadz yang ditunjuk untuk 
masing-masing tingkat. Penilaian ujian lisan meliputi : 

• Gramatika Bahasa (Nahu & Shorof) 

• Pemahaman Isi / Substansi masalah (Natijah) 

• Fashohatul Qira'ah (Artikulasi Huruf) 

V. PUNCAKACARAAKHIRTAHUN : 

Pengumunan Kenaikan/Kelulusan santri sekaligus Haflah Akhirissanah Perpisahan Santri Kelas III Ulya Insya 
Alah akan dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Mei 2018 dari itu kepada seluruh santri diharapkan untuk menghadiri 
acara tersebut. 

VI. LIBUR AKHIR TAHUN & KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 

Liburan akhir tahun pelajaran sejak berakhirnya Ujian Akhir Ponpes s/d Sabtu, 23 Juni 2018 (sekaligus libur 
panjang Ramadhan dan Idul Fitri) Dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun pelajaran 2018 / 2019 Insya 
Allah akan dimulai hari Ahad, 24 Juni 2018 (Sekaligus penyerahan Buku Laporan Pendidikan Santri) 

Demikian beberapa hal yang disampaikan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir Ponpes (UAP) tahun 
pelajaran 2017 / 2018. Atas perhatian dan dilaksanakannya ketentuan ini diucapkan terimakasih. 


3^ l3* 3*^ 




Syekh 


Ponpes Salafiyah 
Tingkat Wustho, 


. Abdul Halim ZA. 


Banjary 
Tingkat 'Ulya, 


.M. Mazani AR. 


Tembusan disampaikan kepada Yth. : 

1. Pengurus Yayasan Al - Arsyadiyah 

2. Plh. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary" 

3. Guru Wali Kelas masing-masing kelas / tingkat Wustho & Ulya 


Nomor Statistik Pondok Pesantren : 5103.6303.0002 ( SK Depag Kab. Banjar) 

E-mail address/Facebook : sullamululum@ gmail.com Blog : www.sullamululum.blogspot.com 

Rek. • BNI Kanca Martapura No. 0180907055 • Bank Kalsel Cabang Martapura : No. 009.03.01.17433.8 













®JADUAL UJIAN AKHIR PONPES DAN GURU PENGAWAS TAHUN PELAJARAN 2017/2018® 
TINGKAT WUSTHO - ULVA PONPES SALAFIVAH SVEKH MUHAMMAD ARSVAD AL BANJARV 


No 

Hari, Tgl. 

Mata Pelajaran (Dars) 

Jam / Waktu 

Kelas III Wustho & Ulya 

Kelas II Wustho & Ulya 

Kelas I Wustho & Ulya 

Keterangan 

Wustho 

Ulya 

A 

B 

C 

D 

E 

p* 

G* 

H* 

I 

j 

K 

L 

M 


01 

Rabu 

18 April 2018 

Tauhid 

Tauhid 

08.00-09.00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

*} Peserta Yang Menempati Lokal F, G & H akan ditempatkan 

di Gedung Ponpes Unit II Lantai Atas 

Tasawwuf (2,3) 

Tasawwuf 

09.45-10.45 


02 

Kamis 

19 April 2018 

F i q h 

Fiqh 

08.00-09.00 

10 

11 

01 

02 

03 

04 

12 

06 

07 

08 

09 

14 

15 

Ushul Fiqh 

Ushul Fiqh 

09.45-10.45 


03 

Sabtu 

21 April 2018 

Hadits 

Hadits 

08.00-09.00 

12 

13 

14 

15 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

Ushul Hadits 

Ushul Hadits 

09.45-10.45 


04 

Ahad 

22 April 2018 

Qawaied 

Qawaied 

08.00-09.00 

10 

11 

12 

13 

06 

07 

01 

02 

03 

04 

08 

14 

15 

Shorof 

Shorof 

09.45-10.45 


05 

Senin 

23 April 2018 

Tafsir 

Tafsir 

08.00-09.00 

08 

09 

07 

14 

12 

13 

11 

15 

01 

02 

03 

04 

05 

Ushul Tafsir (2,3) 

Ushul Tafsir 

09.45-10.45 


06 

Selasa 

24 April 2018 

Bahasa Arab 

Bahasa Arab 

08.00-09.00 

06 

07 

08 

15 

10 

11 

12 

14 

13 

09 

01 

02 

03 

Balaghah (2,3) 

Balaghah 

09.45-10.45 


07 

Rabu 

25 April 2018 

Faraiedh 

Faraiedh 

08.00-09.00 

04 

02 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

01 

15 

14 

Q.Imla/Mantiq 

Mantiq 

09.45-10.45 


08 

Kamis 

26 April 2018 

Muthola'ah 

Arudh/T.Tasyri'i 

08.00-09.00 

02 03 04 01 06 07 08 09 10 11 12 

13 

14 

Syafahi (3) 

Syafahi (3) 

09.45-10.45 

Tim Penguji Syafahi Kelas III Wustho & Ulya Ditentukan Oleh Kepala Masing Masing Tingkat 


09 

Sabtu 

28 April 2018 

Sirah 

Sirah 

08.00-09.00 

07 

01 

02 

03 

04 

13 

06 

15 08 

09 10 

11 

12 

Adab (1,2) 

Ilmu Falak 

09.30-10.30 

13 

01 

15 

14 

02 

03 

04 

01 

06 

07 08 

09 

10 

Al-Qur'an (1) 

Ilmu Tarbiyah (3) 

11.00-12.00 

11 

12 

13 

15 

03 

01 

02 

14 

04 

05 06 

07 

08 


Lokal Putera Lokal Puteri 

Perhatian: 

& Jadual ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu 
& Hari pertama ujian diadakan apel pengarahan dari Kepala Wustho/Ulya 

& Guru Pengawas yang tidak/belum berhadir 15 menit setelah dimulai Ujian tiap Dars, digantikan oleh Koordinator Pelaksana Ujian 
& Interval waktu istirahat : 45 menit (09.00 - 09.45) 

& Kode bel 3 (tiga) kali peserta memasuki lokal dan naskah siap dibagikan 
& Kode bel 2 (dua) kali batas mengerjakan soal tersisa 10 menit 

& Kode bel 4 (empat) kali berakhirnya batas mengerjakan soal dan peserta dipersilakan istirahat/pulang 
& Apabila ada Guru Pemegang Dars melaksanakan UJIAN SYAFAHI sehingga lokal kosong, maka jadual pengawas tidak berlaku 
& Pengawas Umum Koordinator Ujian Akhir Ponpes tingkat Wustho & Ulya 

Creatif by : My Ummun@_exceL41y5@.file.doc. 


KODE & NAMA DEWAN ASATIDZAH PENGAWAS UJIAN AKHIR 


01 

H.M. Mazani AR 

09 

H.M. AriefHS 

02 

Muhammad Hifni Afief 

10 

Muhammad Sibawaihi 

03 

H.M. Mahjuri 

11 

Muhammad Rofi'ie 

04 

H.M. Nuhdi 

12 

Abdul Mu'id 

05 

Muhammad Fadhlan 

13 

Muhammad Suaidy 

06 

H. Abdul Halim ZA 

14 

Nurushshobah 

07 

H. Zainal Ilmi 

15 

Hj. Anita Humaida 

08 

H.M. Sya'rani 






































































































































































































































